AT TAKATSUR 
(Bermegah-Megahan) 
Surah ke-102 
8 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui 
(akibat perbuatanmu itu), 

4. dan janganlah begitu, kelak 
mengetahui. 

5. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui 
dengan pengetahuan yang yakin, 

6. niscaya kamu benar-benar akan melihat 
neraka Jahim, 

7. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan 
melihat neraka Jahim itu dengan penglihatan yang 
pasti. 

8. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari 
itu tentang kenikmatan (yang kamu megah- 
megahkan di dunia itu). 


kamu akan 


A i (Zd 
SKE | SA 
SKA pa 
Suratut Takatsur 
An. > 
E 
Bismil lahir rahmanir rahim 
A ös cí Jasa D AN ga SA II 
Dyu K a Fa áa | Q pE | 
berbanyak-2/ 
bermegah-2 


telah melalai- 
kan kalian 


airan 
kuburan 


kelak sekali-2 kalian mele- hingga 
tidak Fi wati /masuk 1 
Alhakumut takātsur (1) Ĥattā zurtumul maqābir (2) Kalla saufa 


an >< K A OE: 1287? Lor K < EDR pa 
kalian jika sekali-2 kalian akan kelak sekali-2 kemu- kalian akan 
mengetahui tidak 4 mengetahui tidak dian 3 mengetahui 


ta`lamūn (3) Tsumma kallā saufa ta`lamūn (4) Kalla lau ta`lamūna 


EE a E 

Er A a? D IN me 
sungguh kalian kemu- neraka sungguh kalian K penge- 
akan melihatnya dian 6 Jahim akan melihat 5 yakin tahuan 


‘ilmal yaqin (5) Latarawunnal jaħim (6) Tsumma latarawunnaha 


AN E > Den GAZ 247 N Si -fi >> 

(A) AT KOR af 

sa f iey val <r 
kenik- dari/ pada sungguh kalian kemu- pasti/ mata/ 

8 matan tentang hari itu akan ditanya dian 7 yakin penglihatan 


`ainal yaqin (7) Tsumma latus-alunna yauma-idzin `anin na'im (8) 


